Gr 


terlibat kesibukan para pekerja mempersiapkan acara dan dekorasi 
Natal. Saya sangat menikmati suasana itu. Ada nuansa yang berbeda 
dari hari-hari yang lain. Ada perasaan damai yang sulit untuk digambarkan. " 
Oh I love Christmas time very much. 
Sementara saya terhanyut dengan suasana itu, seorang teman lama . 
saya, Ratna, yang tinggal di Amerika, mengirimkan gambar sebuah poster di 
grup blackberry. Di poster itu tertulis “Christmas is about Jesus.” Iya betul, 
“Natal adalah tentang Yesus.” Inilah yang menjadi inti dari Natal, yaitu kita 
semua disadarkan bahwa Yesus sang Juruselamat yang namaNya disebut 
Imanuel, Allah menyertai kita, telah lahir bagi kita. 
Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman 
dosa. Dialah yang membawa kita kembali kepada Sang Pencipta kita yang 
Maha Kudus dan Agung. Tanpa Yesus sang Juruselamat, maka kita tidak 
berdaya melawan kuasa dosa, dan dalam keberdosaan, tidak mungkin kita 
dapat bersama dengan Allah yang kudus. Kelahiran Yesus bagi kita adalah 


V emasuki bulan Desember suasana Natal kian terasa. Di kantor gereja 


2 


pernyataan kasih karunia Allah. 


Kutuk dosa 

Karena kita orang 
berdosa, adalah orang 
yang sudah jatuh dalam 
penghukuman, kita sudah 
menjadi orang yang terkutuk, 
karena itu kita berada dalam 
kondisi tidak layak untuk 
menerima segala kebaikan Allah 
yang Maha Kudus. 

Sekalipun demikian 
Allah tetap mengasihi kita, 
dan bahkan memberikan 
Juruselamat, untuk kita 
bisa dibebaskan dari dosa 
dan penghukuman dosa 
kita, bahkan memulihkan 
kita di hadapanNya, untuk 
kita menjadi anak-anakNya 
(Yohanes 1:12). Inilah kasih 
karunia. 

Kalau kita menyambut 
“Natal “dengan pengertian dan 
kesadaran seperti itu, maka 
saya yakin ucapan syukur akan 
bertambah dalam diri kita, dan 
damai natal akan menaungi hati 
kita. 

Itulah yang membuat 
Natal selalu indah. Tapi 
benarkah Natal selalu tentang 
Yesus? Melihat situasi 
sekeliling, mendengarkan 
lagu-lagu Natal di mal-mal, 
saya tiba-tiba disadarkan, 
bahwa sudah sekian lama Natal 
lebih dimaknai dengan waktu 
kehadiran si Oom berperut 
buncit, yang naik kereta kuda 
disertai dengan pembantunya 
yang berkulit hitam membawa 
sapu, bernama Santa Claus 
atau dengan lidah jawa disebut 
Sinterklas. 

Perhatikan satu 
dekorasi di salah satu Mal 
(pusat perbelanjaan) di 
Jakarta. Dekorasi tersebut 


menggambarkan sebuah rumah 
dengan alam pedesaan yang 
atapnya dipenuhi dengan salju. 
Apakah itu menggambarkan 
kandang Betlehem? 


About Jesus 

Dekorasi rumah tersebut 
dirancang dalam ukuran 
sebenarnya, sehingga bisa dimasuki 
orang, dan kalau kita masuk ke 
dalamnya, maka kita akan ketemu 
pemilik rumah itu, siapakah dia? 
Sinterklas. 

Jadi di luar Gereja, Christmas 
is about Santa Claus. Pusat-pusat 
perbelanjaan menyambut Natal 
dengan berlomba membuat 
dekorasi yang indah-indah untuk 
menarik banyak orang, karena 
setelah mereka datang ke Mal, 
maka mereka ditarik untuk larut 
dengan program Christmas Sale, 
supaya menjadikan setiap orang 
memahami Christmas is about 
shopping. 

Hari Natal tanpa Yesus, akan 
menjadi satu hari yang tak berbeda 
dengan hari-hari yang lain. Lewat 
dua hari dari tanggal 25 Desember, 
semua hiasan Natal akan diubah 
menjadi hiasan untuk merayakan 
pergantian tahun. Dan Natal akan 
menjadi hari yang terlewatkan, 
biasa saja, tanpa kesan, seperti hari- 
hari lain yang kita lalui. Tidak akan 
ada ucapan syukur kita panjatkan 
kepada Tuhan, karena kita tidak 
melihat keindahan kasih Allah yang 
dicurahkan kepada kita. 

Saya ingin mengajak Anda 
untuk merayakan Natal bersama 
dengan Yesus, supaya hidup kita 
akan berlimpah damai sejahtera 
Allah yang melampaui segala 
pikiran, dan iman kita akan 
diteguhkan dengan kenyataan 
kehadiran dan penyertaan Allah 
dalam hidup kita. P- (Pdt. Samuel 
Handoko) 


“Tuhan tidak tertarik pada pendoa yang 
profesional, tapi dia sangat mencintai pendoa 
yang berdoa dengan penuh gairah, yang 
selalu lapar dan haus akan Tuhan,” kata Pdm. 
Yenny Verodika, Ketua Departemen Doa 
GMS Surabaya, dalam sesi pembuka retreat 
Pendoa Sinode GMS bertajuk “Secret Place”, 
di Bukit Doa Imanuel, Prigen, pada hari Kamis 
(23/10) lalu. 

Retret ini diikuti oleh 530 peserta 
yang terdiri dari Koordinator Pendoa, Ketua 
Menara Doa, Volunteer Pendoa dan juga 
jemaat. Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, retret kali ini juga dibuka untuk 
jemaat umum, karena selama ini banyak 
jemaat yang ingin ikut, dan puji Tuhan, 
mereka banyak yang diberkati selama retret 
kali ini. 

Dalam retret ini, selain Pdm. Yenny 
yang menyampaikan impartasi dari Tuhan, 
juga ada Pdt. Philip Mantofa, Pdt. Sumiati 
Supit, dan Pdp. Kiauw Lan. Mereka masing- 
masing menyampaikan kotbah tentang 
“Secret Place” dari sudut pandang yang 
berbeda sehingga jemaat dapat mengerti 
maknanya secara menyeluruh. 

“Keistimewaan pendoa adalah 
berjumpa dengan Tuhan. Mau tidak mau, 
suka tidak suka, pekerjaan pendoa adalah 
berjumpa dengan Tuhan. Inilah mengapa 
Tuhan sangat menyintai pendoa,” kata Pdt. 
Sumiati Supit. 

“Rahasia doa yang dikabulkan bukan 
soal isinya, tetapi doa yang didasarkan pada 
ketaatan, kepercayaan dan kasih,” Kata Pdt. 
Philip Mantofa. 

Berikut beberapa kesaksian 
dari peserta. Pau pau dari GMS Medan 
mengatakan, bahwa dia berangkat menuju 
retreat dalam keadaan kaki sakit. Kalau 
dipakai untuk berjalan, terasa sakit. Di 
tengah-tengah sesi yang sedang berlangsung, 
tiba-tiba ia merasa ada yang menjamah, dan 
kakinya tidak terasa sakit lagi. Saat kembali ke 
Medan, dan diperiksa dokter, ia dinyatakan 
sudah sembuh. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 
BM Ag/ 


“Menjadi anak Bapa yang baik, berarti juga harus 
menjadi anak bapa yang baik di rumah,” demikian 
disampaikan Pdt. Philip Mantofa di KKR “Menjadi 
Anak Bapa” yang diadakan Eaglekidz GMS 
Surabaya di SIBEC ITC, pada hari Sabtu (8/11) lalu. 

Meski acara baru dimulai pukul 17.00 WIB, 
namun orang tua yang datang bersama anak-anak 
sudah memenuhi antrian masuk sejak pukul 15.00 
WIB. KKR kali ini berbeda dengan sebelumnya. 
Jika pada KKR “Roh Kudus Datanglah”, hanya 
diperuntukkan bagi anak-anak, kini juga 
diperuntukkan bagi orang tua. 

Sejak acara dimulai, baik anak-anak 
maupun orang tua sangat antusias memuji dan 
menyembah Tuhan. 

Yang unik, setelah kotbah, Pdt. Philip 
mengajak anak-anak dan orang tua untuk saling 
mendoakan satu sama lain. Banyak orang tua dan 
anak-anak yang meneteskan air mata. Terutama 
ketika orang tua menumpangkan tangan atas 
anak-anak mereka. 

Pdt. Philip berpesan kepada orang tua, 
“Penyerahan anak kepada Tuhan harus setiap hari. 
Ketika Anda mendoakan anak-anak, Anda sedang 
mempersiapkan masa depan Anda yang baik.” 

Setelah itu, Pdt. Philip mengadakan “altar 
call” bagi mereka yang merindukan pemulihan 
hubungan dalam keluarga maupun dengan Allah. 

KKR “Menjadi Anak Bapa” ini diadakan 
khusus untuk anak-anak usia kelas tiga Sekolah 
Dasar ke atas. Tercatat yang hadir mencapai 2965 
orang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! TH 
Ag/ 


Rekaman kotbah MSTV 


CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


dapat dipesan melalui 


Pustaka Rajawali @ @ 
dengan menghubungi : 


031 60007000 ext. 204 : : 
: Tayangan Ulang : (Re-run) Mawar Sharon 
Na Pen 3 Ibadah Minggu I : Before 30 Show : Women 
GMS Pusat : “Miracles Edition” : 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, ' Pk.10.00/ www.mstvtv : LIBUR 
11.00, 14.00, 17.00, : : 
20.00, 23.00 / : 
www.mStv.tv : @ 
: Tayangan Ulang 
| : Ibadah Minggu II 
Saksikan MSTV : GMS Pusat 
Abaya! : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
Blackberry & Android: : 11.00, 14.00, 17.00, 
http://mstv.tv : 20.00, 23.00 / 


: www.mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


PERINTISAN 
SUKABUMI 


Bagi jemaat yang merniliki keluarga, rekan kerja, 
mapun kolaga di Sukabumi, yang belum berjemaat 
di gereja lokal mana pun dapat bergabung dengan 
Perintisan GMS Satelit Sukabumi di 


PESONA PANGRANGO 
BLOK AG NO. 2, SUKABUMI 


CONTACT PERSON: 
SEKRETARIAT : (02667216123 
ARSIH : 08561611930 


Perayaan Natal GMS : 2 
“Finding Hope” NN, 
Pk.07.00, Pk.10.30, 
Pk.14.00, Pk.17.30 
Gramedia Expo 
Surabaya 


erayaan Natal GMS 


: “Finding Hope” 

: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


: Doa Malam 


LIBUR 


Re-run 
efore 30 Show 


# “Miracles Edition” 


! Sunday Service / 


: (Re-run) : 
: Before 30 Show : Tutup Tahun 
! “Miracles Edition” i Hua Pka0to, 
: Pk.15.00/ www.mstv.tv : GMS main hali 00 
& ' FagleKidz 
: $ : jadwal di hal. 8 
: Pro-M Revolution : 
: Pk.19.00/ : 
: GMS main hall | tu) 
: # Army of God 
: Pemuda & Pelajar 
' Pk.13.00/ 


: GMS main hall 


: Pk.19.30/www.mstv.tv 


Segenap Keluarga Besar 
Gereja Mawar 
Sharon 


mengucapkan 


SELAMAT NATAL 


2014 


INFORMASI LIBUR 


Kantor gereja Libur pada 
26 Desember '14 & 1-2,5-6 Januari 15 


Ibadah Mawar Sharon Women & Summit 
24 & 31 Desember "14 


Ibadah Doa malam 
26 Desember "14 & 2 Januari 15 


DILIBURKAN! 


“segala keperluan jemaat 
yang berhubungan dengan penghiburan, tutup peti dan 
pemakaman, bisa menghubungi 


Bp. Tjandra di 083831149688 


eb. Youth Pk.10.00 
Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS Sidoarjo 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 


eb. AOG Pk. 13.00 
badah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum Il Pk. 10.00 GMS Malang 
Kebaktian Umum Ill Pk. 16.00 eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 eb Anak! Pk 07.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 

1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 eb. Umum 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
Pk. 10.00 


.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
(Supertrooper - Voltage) 
English Service GMS Jombang 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 eb. Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 eb. Umum | Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), convention hall Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
(Supertrooper) eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pelajar eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sabtu Pk. 16.00 Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 
Keb. Profesional Muda 


Sabtu Pk. 19.00 GMS Tulungagung (Revival) 


Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. eb. Umum I & Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
GMS Timur (Unity) eb. Anak 1 Pk. 17.45 
Keb. Umum 4 Anak 1 — Pk. 07.30 eb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum & Anak 2 Pk. 10.00 Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
v.. Keb. Umum & Anak 3 Pk. 16.00 Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Ruko Klampis Sguare 


GEREJA blok A no. 22-23, GMS Jember 
Jl. Klampis Jaya Surabaya eb. Umum | Pk. 07.00 
MAWAR SHARON Cp. Melyana (089677931982 / 2 Ha Fa Pro-M 3 . 1 
08883001800 eb. Umum . 16. 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. ) Pan PK 13.00 
E-mail: Info@gms.or.id Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


GMS Selatan (House of Victory) 


TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) " Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

FAX : (62-31) 5322452 & Rungkut Eaglekids | Pk. 07.30 

Persembahan Anda untuk Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 Ego R3 1700 
Jl. Siwalankerto 145 Jl. Trunojoyo 26, Jember. 


Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 


Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 


Cp. Deky (031-70717173) Telp & Fax 0391-425153 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 GMS Yogyakarta 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 badah Umum Pk. 10.00 

BCA Veteran - Surabaya Pa ra ska Re una eb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
W @gmschurch IL KEA Sukomanungoal cb. Eaglekidz Pk. 10.30 
@GMSwarta Komplek Pertokoan Satellite Town eb. AOG Pk. 13.00 


Woereja mawar Sharon 


Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Pacific Building It. 3, 
Jl. Laksda Adisucipto 157 


Telp. 031-7319854 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Madiun 
Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum Il Pk.17.00 GMS Magelang (Amanat Agung) 


eb. Umum | Pk. 07.00 


Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum | #-Anak I 
Ibadah Umum Il-- Anak Il Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum | #-Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak Il Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 


Daniel S. 088801332789 
Iwan Hartono “62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum I- Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Mongindisi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 

Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 
Telp/Fax: 0431 — 863877 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

I. Chairil Anwar 30D-F 

samping harapan baru 

I. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


c 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 

Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 
eb. PRO-M (Sabtu Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anal Pk. 08.30 
eb. Umum II - Anal Pk. 11.00 
eb. Umum III - Anak Pk. 17.30 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II 4- Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum #- Anak | pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
Keb. Youth pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


DUA 
PERISTIWA 
TERLALU 
MUSTAHIL 
DISEBUT 
KEBETULAN. 
TUHAN 
MELINDUNGI 
HIDUP 

SAYA 


ada rabu (26/3) siang lalu, 

saat saya sedang menikmati 

keindahan pantai di Bali, 
tiba-tiba ombak yang cukup besar 
menghantam dan menyeret saya 
dengan sangat cepat. 

Saya coba meraih apapun 
sebagai pegangan, sambil menjerit 
“Tuhan Tolong!” Puji Tuhan, datang 
ombak kedua yang keras dari arah 
belakang dan mendorong saya ke 
tepi. Meski saya memiliki sertifikat 
Advance Open Water, namun saya 
merasa tak berdaya waktu itu. Semua 
murni karena pertolongan Tuhan. 

Pada hari Jumat (28/3) surat 
kabar menuliskan bahwa ombak 
besar itu telah menelan seorang 
korban jiwa, di tempat dan waktu 
yang sama dengan kejadian yang saya 
alami. 

Beberapa hari kemudian 
(2/4), Angel Manitik, fasilitator saya 
di GMS Manado, yang lama tidak 
menelpon, tiba-tiba menelpon dan 
menceritakan pengalaman yang unik. 

Kesehatan Angel drop akibat 
kelelahan, dikarenakan pulang 


pergi Manado-Tompaso (t60km) 
untuk urusan penggembalaan 

dan usahanya. Pada suatu hari ia 
memutuskan untuk istirahat total. 
Di saat itu, Angel merasa disuruh 
Roh Kudus untuk berdoa. Angel pun 
taat. Meski kondisi kurang fit, Angel 
terus berdoa selama setengah jam. 

Tuhan berkata dalam hatinya, 
“Percayalah Angel, kamu sedang 
melindungi hidup seseorang.” 
Setelah berdoa, ia merasa damai 
sejahtera. 

Peristiwa itu terjadi tepat 
pada hari Rabu, 26 Maret 2014, 
siang hari kira-kira jam setengah 
dua belas. 

Kemudian saya memeriksa 
foto terakhir saya sebelum 
berenang adalah pukul 11.26 WITA! 

Saya tidak bisa berkata- 
kata. Dua peristiwa terlalu 
mustahil disebut kebetulan. Tuhan 
melindungi hidup saya, lewat Angel. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! 
H (Kesaksian Rosie Halim, jemaat 
GMS Satelit Bandung) 


NANTIKAN FEBRUARI 2015 


KU PERCAYA 
MUJIZAT 


BUKU & ALBUM PENYEMBAHAN 


“SAKSIKAN LIVE STREAMING 
DISATELIT GMS SELURUH INDONESIA 
(WWW, MSTV.TV) 


GEREJA MAWARSHARON PRESEN TI 


1 DING HOPE 


AN EMBER 07.00-10.30:14.00-17.30 
|X-at GRAMEDIA EXPO SURABAYA 


Genta meawan 255 


